islamhouse- 


Kerajaan Saudi Arabia - Riyadh 
Maktab Dakwah Dan Bimbingan 
Jaliyat Rabwah 
1430H-2009M 


Kehidupan Sehari-Hari Yang Islami 

[ Indonesia ] 


Penyusun : Syekh Abdullah bin Jarullah Al Jarullah 


Terjemah : Fariq Qasim 'Anuz 


Editor : Eko Abu Ziyad 


Hak Cipta Milik Kaum Muslimin 


islamhouse 


— AjJjjlu*!! A£ 1 aaJ| 

CjUJUJI AjCjjj JLuijVlj SjcjII t /rt a l l 


r^hOfchJl fg44 1 6LA 

[ 4jnn t^JuVl 4 tltl ] 


4H)I jl^-l 4)1 jL>- 41)1 ^w)Jl ' > a...) U 


j^jlp (.jjli 14 jS^ j* 


i L j jIjUjU j £ j \ 14^>-I 


(jyJL>II ^JaJI 3 


Kehidupan Sehari-hari yang Islami 


1. Apakah anda selalu shalat subuh berjamaah di masjid setiap sehari ? 

2. Apakah anda selalu menjaga shalat yang lima waktu di masjid ? 

3. Apakah anda hari ini membaca Al-Qur’an ? 

4. Apakah anda rutin membaca dzikir setelah selesai melaksanakan 
shalat wajib ? 

5. Akakah anda selalu menjaga shalat sunnah rawatib sebelum atau 
sesudah shalat wajib ? 

6. Apakah anda hari ini khusyu dalam shalat, menghayati apa yang 
anda baca ? 

7. Apakah anda (hari ini) mengingat mati dan kubur ? 

8. Apakah anda (hari ini) mengingat hari kiamat, segala peristiwa dan 
kedahsyatannya ? 

9. Apakah anda telah memohon kepada Allah sebanyak tiga kali agar 
memasukkan anda ke dalam sorga? Sesungguhnya barangsiapa 
yang memohon demikian, sorga berkata; “Wahai Allah masukkanlah 
ia ke dalam sorga.” 

10. Apakah anda telah meminta perlindungan kepada Allah agar 
diselamatkan dari api neraka sebanyak tiga kali? Sesungguhnya 
barangsiapa yang berbuat demikian, neraka berkata; ” Wahai Allah 
peliharalah dia dari api nera/ca". (Berdasarkan hadits Rasulallah 
Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Barangsiapa yang 
memohon sorga kepada Allah sebanyak tiga kali, sorga berkata; 
‘‘wahai Allah masukkanlah ia ke dalam sorga." Dan barangsiapa yang 
meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari api 
neraka sebanyak tiga kali, neraka berkata; “wahai Allah selamatkan ia 
dari api neraka ” HR Tirmidzi dishahihkan oleh syaikh Al Albani dalam 
shahih Al Jami’ no. 911 . 

11. Apakah anda (hari ini) membaca hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi 
Wasallam ? 


12. Apakah anda pernah berfikir untuk menjauhi teman-teman yang tidak 
baik? 

13. Apakah anda telah berusaha untuk menghindari banyak tertawa dan 
bergurau ? 

14. Apakah anda hari ini menangis karena takut kepada Allah ? 

15. Apakah anda selalu membaca dzikir pagi dan sore hari ? 

16. Apakah anda hari ini telah memohon ampun kepada Allah atas dosa- 
dosamu ? 

17. Apakah anda telah memohon kepada Allah dengan benar untuk mati 
syahid ? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang 
artinya, "Barangsiapa yang memohon kepada Allah dengan benar 
untuk mati syahid, maka Allah akan memberikan kedudukan sebagai 
syuhada meskipun ia meninggal diatas tempat tidur” H.R.Tirmidzi, 
Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam shahihnya, Al Hakim dan ia 
menshahihkannya. 

18. Apakah anda telah berdoa kepada Allah agar la menetapkan hati 
anda atas agamaNya ? 

19. Apakah anda telah mengambil kesempatan untuk berdoa kepada 
Allah di waktu-waktu yang mustajab ? 

20. Apakah anda telah membeli buku-buku Islam untuk memahami 
agama ? 

21. Apakah anda telah memintakan ampun kepada Allah untuk saudara- 
saudara mukminin dan mukminah? karena setiap mendo’akan 
mereka engkau akan mendapatkan kebajikan pula. 

22. Apakah anda telah memuji Allah dan bersyukur kepadaNya atas 
nikmat Islam? 

23. Apakah anda telah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikmat mata, 
telinga, hati dan segala nikmat lainnya ? 

24. Apakah anda hari ini telah besedekah kepada fakir miskin dan orang- 
orang yang membutuhkannya ? 

25. Apakah anda dapat menahan marah yang disebabkan urusan pribadi 
dan berusaha untuk marah apabila aturan-aturan Allah dilanggar ? 

26. Apakah anda telah menjauhi sikap sombong dan membanggakan diri 
sendiri ? 



27. Apakah anda telah mengunjungi saudara seagama, ikhlas karena 
Allah ? 

28. Apakah anda telah mendakwahi keluarga, saudara-saudara, tetangga 
dan siapa saja yang ada hubungannya dengan diri anda ? 

29. Apakah anda termasuk orang yang berbakti kepada orang tua ? 

30. Apakah anda mengucapkan “innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun” 
jika mendapatkan musibah ? 

31. Apakah anda hari ini mengucapkan doa ini: 


V UJ ,„Tj ^slcl uij tiL (jf dJLj ^i!l 

‘Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari menyekutukan 

Engkau sedangkan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepadaMu 

terhadap apa-apa yang tidak aku ketahui”. 

Barangsiapa mengucapkan demikian, Allah akan 
menghilangkan darinya syirik besar dan syirik kecil. Lihat Shahih Al 
Jami’ no 3625. 

32. Apakah anda berbuat baik kepada tetangga ? 

33. Apakah anda telah membersihkan hati dari sombong, riya, hasad dan 
dengki ? 

34. Apakah anda telah membersihkan lisan dari dusta, mengumpat, 
mengadu domba, berdebat kusir dan berbuat serta berkata-kata yang 
tidak ada manfaatnya ? 

35. Apakah anda takut kepada adzab Allah sehingga hati-hati dalam hal 
penghasilan, makanan dan minuman serta pakaian ? 

36. Apakah anda selalu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang 
sebenar-benarnya disegala waktu atas segala dosa dan kesalahan ? 

Wahai saudaraku seiman... 

Jawabalah pertanyaan-pertanyaan di atas dengan perbuatan agar 

engkau menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat insya Allah. 



